o4 Mujizat demi Mujizat 


Kesaksian 


o9 Kuasa Salib-Nya 6 


GMS News 


10 Petualangan Iman 


Kesaksian 


“Sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi 
kegemaranku, maka aku telah binasa 


dalam sengsaraku.” Mazmur 119:92 


agian berikutnya dari Mazmur 119 adalah 
BR ayat 89-104 yang disebut Lamed. 
Daud adalah seorang yang jalan 
hidupnya sangat dinamis, bermacam-macam 
tantangan dan persoalan dihadapinya. Kita dapat 


katakan bahwa cerita hidup Daud adalah cerita 
yang warna-warninya sangat lengkap. 


Kesaksian Hidup 

Walaupun tidak diketahui dengan pasti 
siapa penulisnya, tetapi banyak orang percaya 
bahwa Mazmur 119 adalah karya Daud, yang 
mengungkapkan hubungannya dengan Tuhan. 
Mencermati kisah hidup Daud, pernahkah kita 
berpikir kapan seharusnya Daud mati? 

Pertanyaan ini tentunya memunculkan 
jawaban beragam, saya yakin ada yang setuju 
untuk menyebutkan peristiwa-peristiwa yang 
membawa Daud berhadapan dengan maut, yang 
diakibatkan oleh keputusannya sendiri, seperti 
ketika dia berduel melawan Goliat, maupun yang 
bukan karena keputusannya sendiri. 

Goliat bukanlah prajurit biasa, dia disebut 
pendekar (tentunya bukan singkatan pendek dan 
kekar). Dia adalah seorang dengan postur tubuh 
tinggi besar. Selain itu dia seorang yang terlatih 
untuk berperang dan berduel. 


Membaca profil di atas, Daud bukan tandingan 
Goliat, apalagi Daud hanya bersenjatakan umban 
dan batu. Sedangkan Goliat bersenjata lengkap 
dan berpakaian perang. Ternyata anggapan semua 
orang salah. Daudlah pemenangnya. 

Ketika Saul dalam kondisi depresi, Daud 
memainkan kecapi baginya. Namun, tiba-tiba Saul, 
seorang yang juga terlatih berperang melemparkan 
tombaknya, dan dua kali Daud dapat mengelak, 
sampai Saul sendiri yang ketakutan dan gentar (I 
Samuel 18:9-12). 

Demikian juga ketika tempat persembunyian 
Daud diketahui Saul. Saul waktu itu mengerahkan 
seluruh pasukan elitnya untuk mengejar Daud yang 
sudah terkepung. Daud pun hanya bisa pasrah (I 
Samuel 23:19-28), dan tiba-tiba ada berita datang 
ke Saul, bahwa orang Filistin menyerang Israel, 
sehingga Saul harus membatalkan penyergapan 
dan berbalik menghadapi musuh. Oleh Daud 
tempat itu kemudian disebut sebagai Gunung Batu 
Keluputan (I Samuel 23:28). 


Beruntung 

Kemenangan dan keluputan Daud dari maut 
yang menghadang bisa saja dikatakan sebagai 
keberuntungan, tapi tetap saja pertanyaan harus 
berlanjut, yaitu siapa yang menyebabkan Daud 


BERUNTUNG 


mengalami keberuntungan? 

Bagi yang tidak beriman pertanyaan itu tidak 
akan pernah terjawab, tapi bagi kita yang beriman, 
mudah untuk menjawabnya. Tidak lain dan tidak 
bukan pasti firman Tuhanlah yang membawa Daud 
mengalami keberuntungan dalam hidupnya. 

“Sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi 
kegemaranku, maka aku telah binasa dalam 
sengsaraku.” (Mazmur 119: 92). 

Firman Tuhan berkuasa, karena Firman itu 
keluar dari Tuhan yang Maha Kuasa (Mazmur 119: 
89-91). 

Perhatikan bahwa firman Tuhan itu : tetap 
teguh di Sorga (ayat 89), kesetiaan Tuhan itu kekal 
(ayat 90), semua yang ada di alam semesta tercipta 
karena Firman Tuhan (ayat 91 bandingkan dengan 
Ibrani 11:3). 

Apapun keadaan saudara sekarang dan apapun 
masalah yang saudara hadapi, jangan takut dan 
jangan putus asa, karena pengharapan kita masih 
tetap ada yaitu firman Tuhan. 

Yesuspun berfirman dalam Matius 4:4, Tetapi 
Yesus menjawab: “Ada tertulis: Manusia hidup 
bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang 
keluar dari mulut Allah.” Jangan takut dan putus 
asa, karena firman-Nya ada untuk kita. Tuhan Yesus 
memberkati! MP (Pdt. Samuel Handoko) 


1 3 


» « 
ejak menikah ba 
pada November 
2012, kami berencana 


menunda untuk memiliki anak sembari 
beradaptasi dengan kehidupan pernikahan kami. 
Satu tahun kemudian (2013), saya dinyatakan 
positif hamil, namun janin tersebut tidak dapat 
bertahan dan harus dikuret. 

Kami tentu sangat sedih, namun kami percaya 
bahwa Tuhan mempunyai rencana yang terbaik 
bagi kami. 

Selang beberapa waktu saya masih belum 
juga hamil dan akhirnya memutuskan untuk 
memeriksakan diri ke dokter. Saat itu ditemukan 
kista sebesar lima sentimeter di rahim dan 
dokter menyatakan bahwa saya harus menjalani 
operasi. Atau jika saya hamil, kista tersebut ada 
kemungkinan akan hilang dengan sendirinya. 
Dokter tidak langsung melakukan operasi dan 
merencanakan program kehamilan bagi saya. 

Selang 2-3 bulan, program kehamilan tersebut 
tak kunjung membuahkan hasil. 

Namun, Tuhan menyatakan mujizat lain 
dalam kehidupan saya. Kista yang dokter temukan 
sebelumnya dinyatakan telah mengecil dan bulan 
berikutnya saat saya memeriksakan diri kembali, 
kista tersebut dinyatakan telah hilang. 

Memasuki tahun 2016, kerinduan saya 
dan suami untuk memiliki anak tak kunjung 


4 


demi 
”v 


, membuahkan hasil. Kami 
juga telah menghentikan 
program dari dokter dan 
memilih untuk menunggu waktu 
terbaik dari Tuhan. 
Iman kami juga kembali diteguhkan 
oleh firman Tuhan di ibadah awal tahun 
“Encountering Christ in Everything”. Di sana Pdt. 
Philip Mantofa mengatakan bahwa apa yang hilang 
dan diambil di tahun-tahun sebelumnya akan 
kembali. Kami meyakini bahwa saat beberapa 
tahun lalu saya mengalami keguguran, Tuhan akan 
berikan kembali seorang anak di tahun ini. 

Di CG kami juga terus didoakan, sekaligus 
kami juga belajar untuk mendoakan teman yang 
memiliki pergumulan yang sama dengan kami. Puji 
Tuhan setelah melewati banyak proses, di awal 
bulan Mei 2016, Tuhan sekali lagi menyatakan 
mujizat-Nya. Saya dinyatakan positif hamil. 

Kami sungguh bersyukur berada di gereja 
yang setia berdoa untuk pasangan yang memiliki 
pergumulan seperti kami dan sungguh waktu 
Tuhan adalah yang terbaik bagi setiap kita. 
(Andri & Yuana, CG P121) 


“dan bergembiralah karena 
TUHAN: maka Ia akan memberikan 
kepadamu apa yang diinginkan 
hatimu" (Mazmur 37:4) 


“WiitpEncLekioz " 
THURSDAY, 8" DECEMBER 2016 031.6000.7000 EXT. 125 


MAIN HALL - GMS 
PG - GRADE 2 : PK. 16:30 - 18.00 WIB 
CEMPAKA 24, SURABAYA GRADE 3-7 : PK. 19.00-21:00WIB 


Recorded at 
MSTV.TV 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu I 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Doa bagi Revival” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 


Pdm. Yenny Verodika 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu II 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


(Re-run) 

Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.10.00 WIB 
www.mstv.tv 


”"Trauma” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 


Pdt. Sukirno Tarjadi 


Before30 English 
Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


Mawar Sharon 
Women 
Pk.10.00 WIB 
GMS Main Hall 


(22 


18 bes16 . 
Chapel GMS... 
Seusai ibadah 1s/d 4 “ 


CP: Pdp. Hendrik Orissanto, 
(Gembala GMS Lombok) 
08113070071 / 0818599240 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu III 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Ikatan Dosa” 
Pk.02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Sukirno Tarjadi 


Doa FAJAR 
Pk.04.30-06.00 WIB 
GMS Chapel 


6 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu IV 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Penderitaan” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Sukirno Tarjadi 


Doa Malam 

Pk.19.00 WIB 

GMS Main Hall 

Pdt. Arman Harijanto 


(Re-run) 

Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.19.30 WIB 
www.mstv.tv 


BEEPER 


RUANG CHAPEL 
GMS PUSAT 


TERBUKA BAGI JEMAAT 


Before30 English 
pk. 08.00 & 11.00 WIB 
www.mstv.tv 


(Re-run) 

Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.15.00 WIB 
www.mstv.tv 


Army of God 
Christmas 
Celebration 
Pk.16.00 WIB 
GMS Main Hall 


Pro-M Revolution 
Pk.19.00 WIB 

GMS Main Hall 

Pdt. Philip Mantofa 


“disertai healing ministry 


setelah ibadah 


ROM 


@ pang Reuni una 


ROM REVOLUTION 


» SH FUN RUN cc 


ln 


Sunday Services 
Pk.07.00, Pk.10.00, 
Pk.16.00, Pk.19.00 WIB 
GMS Main Hall 


FagleKidz 
jadwal lihat di hal. 1 


Army of God 
Christmas 
Celebration 
Pk.13.00 WIB 
GMS Main Hall 


Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.14.00 WIB 
www.mstv.tv 


Perjamuan Kudus 
disetiap Ibadah 


-a" 


Bagi Jemaat yang ber-NIJ dapat melakukan pemesanan 

Tiket Natal secara online pada tanggal : M - Fr Ta Y — U R 
26 November - 4 Desember 2016 

melalui www.rnygms.com / scan OR CODE di atas 


Jadwal pengambilan Tiket Natal 2016: 

Bagi Jemaat yang ber-NIJ: 3 & 4 Desember 2016 

Bagi Jemaat yang tidak ber-NU: 10 & 11 Desember 2016 
Pengambilan tiket dengan tanda pengenal asli, bukan 


fotokopi. Pertanyaan Tiket :@ eamschurch 25 07.30 11.00 15.00 18.30 WIB 
Tiket GRATIS! DEC DYANDRA CONVENTION CENTER 
" 
FREEIN 
SATURDAY 
DECEMBER 1 0) 
2016 
SUNDAY 
DECEMBER 
WITH PS.PAI IPEMANTOFA 1 2016 


#1PM 


(OMAIN HALL GMS 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya 


& 


(G) seogmsyouth AN DRESSCODE WHITE 
Inagaaaa » nan PI 
(1) WWW.NSTVTV ma NP - 
INFORMATION bb NE CON 
031.6000.7000 Ext. 121 lab UV Anna 
Sendiri YX ai yan 


"Untuk Kalangan KP 
Kn Pa Png AA Sad 


“Keputusanmu untuk mengikuti Kristus 
adalah keputusan terbaik sepanjang hidupmu,” 
demikian disampaikan Pdt. Yosep Moro, dalam 
kotbahnya di KKR “Kuasa Salib-Nya 6” (KS 6) yang 
diadakan GMS “True Vine” pada 7-8 Oktober 2016 
lalu di The Premiere Hotel Pekanbaru. Selama dua 
hari ruangan dipenuhi oleh orang-orang yang rindu 
mengalami kuasa mujizat Roh Kudus, dan kami 
semua melihat Roh Kudus bekerja melawat semua 
yang hadir dalam KKR ini. 

Selain banyak mujizat yang terjadi, kami 
terlebih lagi bersukacita melihat mereka yang 
memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan 
dan Juruselamat mereka. 

Beberapa mujizat yang terjadi antara lain: 
Seorang Bapak jatuh dari tangga 5 bulan yang lalu, 
datang dengan tongkat dan kesakitan, langsung 
mengalami kesembuhan setelah didoakan. 

Ada juga seorang ibu yang mengalami sakit 
pada kakinya dan tidak bisa jongkok, mengalami 
kesembuhan dan sudah dengan bebas dapat 
jongkok bahkan meloncat. Sukacita kami semakin 
melimpah ketika ibu tersebut juga memutuskan 
untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan 
juruselamat pribadi. 

Pdt. Moro bernubuat di KKR ini. Salah satunya: 
seorang wanita yang merupakan volunteer di KKR 
KS 6 langsung mengalami kesembuhan di leher 
dan bahu saat Pdt. Moro menyatakan akan terjadi 
kesembuhan di bagian tersebut. 

Melalui Pdt.Moro, Roh Kudus menyingkapkan 
bahwa ada seseorang yang menyimpan kepahitan 
sehingga sering mengalami sesak di dada, dan 
seorang ibu meresponinya dan melepaskan 
pengampunan. Ibu ini mengalami kelegaan dan 
sakit rematiknya juga disembuhkan. 

Puji Tuhan! Selama dua hari, KKR ini dihadiri 
oleh 1130 orang, 221 meresponi altar call dan 
15 orang dibaptis. PF (Dora) 


KUASA 
SALIBNYAO 


bulan Maret 2006 kami memeriksakan 
diri ke dokter karena menstruasi, istri saya 
sudah satu bulan tidak berhenti pendarahan. 
Setelah di-USG, ditemukan kista yang 
harus diambil jika menginginkan kehamilan. Dokter 
2 yang lain juga menyarankan agar operasi. 
4 | i Dalam hati, saya meminta waktu, jika 

an | pendarahan tidak berhenti selama satu bulan ke 
depan maka operasi akan kami lakukan. Ternyata 
dengan mujizat Tuhan pendarahan berhenti 
dan bulan Juli 2006 istri saya dinyatakan hamil. 
Tepatnya 29 Maret 2007 lahirlah anak kami yang 
pertama, bernama Rachel. Itu mujizat keturunan 

pertama yang terjadi. 
Pada tahun 2012, Rachel sudah berusia 
lima tahun dan menginginkan adik. Kami 
pun tidak menunda, namun istri saya 
belum kunjung hamil. 
Ketika diperiksa, ditemukan 
kista lagi sebesar sembilan 
sentimeter dan dua miom. 
Kami sangat 
terkejut. Tetapi kami 
percaya bahwa mujizat 
Tuhan masih terjadi! 
Laparoskopi mengangkat 
kista dan miom tetap 
dilakukan, dan berjalan lancar. 
Setelah itu dilakukan 
pengobatan agar kista tidak tumbuh 
lagi. Program kehamilan juga dilakukan 
tetapi tidak ada hasil, malah yang 
mengejutkan, tumbuh kista lagi. 
Kami hanya berserah dan terus berdoa, 
dibantu oleh teman-teman CG. 

Pada bulan April 2015, kami mengikuti via live 
streaming di mana Pdt. Jusuf Sutanto mendoakan 
pasangan yang ingin memiliki keturunan. Kami 
juga mengimani hal tersebut. Puji Tuhan, bulan 
September 2015 istri saya vdinyatakan hamil. 
Rasanya seperti tidak percaya bahwa mujizat 
keturunan kedua terjadi atas kami. Puji Tuhan, 16 
Juni 2016, anak kami yang kedua, Raychi, lahir 
dengan sempurna. 

Kami sangat bersyukur dapat menjadi bagian 
dalam penggenapan janji Tuhan. (Tony & 
Thresiana, jemaat GMS Magelang) 


K ami menikah Desember 2005, dan pada 


10 


GEREJA 
MAWAR SHARON 


Jl. Cempaka 24, Surabaya. 
E-mail: Info@gms.or.id 
TELP.: (031) 60007000 (HUNTING) 
FAX : (62-31) 5322452 
Persembahan Anda untuk 
Gereja Mawar Sharon dan 
Bukit Doa Immanuel 

dapat ditransfer ke: 

No. Rek. A/C 010.049.700.0 
BCA Veteran - Surabaya 
” @gmschurch 
@@gmschurch 


Ml cerda mawar sharon 


Kesaksian anda bisa dikirim ke: 
email. agung.p@gms.or.id / 


telp. 031-60007000 ext. 103 / 
surat: GMS - Jl. Cempaka 18i Sby 


GMS Surabaya 

Kebaktian Umum | Pk. 07.00 WIB 
Kebaktian Umum II Pk. 10.00 WIB 
Kebaktian Umum II Pk. 16.00 WIB 
Kebaktian Umum IV Pk. 19.00 WIB 
Army of God Revival Services Pk. 13.00 WIB 
Kebaktian Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Auditorium MSCS (Voltage) 

Kebaktian Anak I Pk. 07.00 WIB 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper 4 Voltage) 

Kebaktian Anak II Pk. 10.00 WIB 


r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper 4 Voltage) 
Kebaktian Anak III Pk. 16.00 WIB 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper 4 Voltage) 
English Service 


(MSCS It.1) Pk. 16.00 WIB 
Kebaktian Anak IV Pk. 19.00 WIB 
r.202 (All Stars), convention hall 
(Supertrooper) 


Army of God Revival Services 
Sabtu Pk. 16.00 WIB 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 


Keb. Profesional Muda 
Sabtu Pk. 19.00 WI 
Kebaktian Anak (Sabtu) Pk. 19.00 W 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 


www 


Bukit Doa "Immanuel" Prigen 
Keb. Umum Pk. 10.00 WIB 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 


GMS Unity Surabaya Timur 
Keb. Umum - Anak | Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum « Anak II Pk. 10.00 WIB 


Sanctuary Room, 1st floor. 

Vision Building, Marvell City Complex. 

Jl.Raya Ngagel 123, Surabaya. 

Cp. Melyana (089677931982/081390801878) 


GMS House of Victory Surabaya Selatan 

“ Sat. Jemursari, Pondok Tjandra, & Rungkut 
Keb. Umum # Anak Pk. 07.00 WIB 
Jl. Siwalankerto 145 

Cp. Deky (081-23288-544) 


GMS Revelation Surabaya Barat 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WIB 
Keb. Umum «4 Anak I Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum -« Anak II Pk. 10.00 WIB 


JI. Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 
Telp. 031-7319854 


GMS Denpasar-Bali (The Light) 


Keb. Umum « Anak | Pk. 08.00 WITA 
Keb. Umum « Anak II Pk. 11.00 WITA 
Keb. Umum Pk. 17.00 WITA 
Keb. Youth Pk. 14.00 WITA 


Keb. Profesional Muda (Sabtu) Pk. 19.00 WITA 
Jl. Teuku Umar Barat 275,Denpasar, Bali 
(Sebelum Depo Bangunan) 

Telp: 0361-8466437 


GMS Revival Sidoarjo 


Keb. Umum «4 Anak I Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum « Anak II Pk. 10.00 WIB 
Keb. Umum « Anak III Pk. 16.00 WIB 


Keb. Umum IV 4 Pro-M Pk. 19.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Keb. AOG Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Pemulihan (Jumat) Pk.19.00 WIB 


Sebelah "HERO" Supermarket, KAV.A2 
No. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 
Telp. 8946136, Fax: 8052650 


GMS Revival Madiun 


Umum « Anak | Pk. 07.00 WIB 
Umum # Anak II Pk. 17.00 WIB 
Pro M (umum) Pk. 10.00 WIB 
AOG Pk. 13.00 WIB 
Eaglekidz (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Jl. Bogowonto 1 
Telp: 0351-469869 


GMS One Family Malang 

Keb. Keluarga # ProM 4 Anak! Pk. 07.00 WIB 
Keb. Keluarga # ProM 4 Anak II Pk. 10.00 WIB 
Keb. Keluarga # ProM 4 Anak III Pk. 16.00 WIB 


Keb. Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.00 WIB 
Jl. Raya Dieng 19, Malang 

Telp. 0341-570539 

GMS Jombang 

Keb. Umum | Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum II Pk. 16.00 WIB 
Eaglekidz (Rabu) Pk. 16.00 WIB 
Keb. Pelajar & Pemuda Pk. 10.00 WIB 
Keb. Pemulihan Jumat) Pk. 18.30 WIB 
Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 18.00 WIB 


Sekretariat & tempat Ibadah: 
Kompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
Jl. Soekarno Hatta, telp.0321-8492150 


GMS Revival Tulungagung 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WIB 
Keb. Umum - Anak I Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum « Anak II Pk. 16.00 WIB 
Keb. Remaja Pk. 10.00 WIB 
Jl. WR. Supratman no 104, 

Telp. Kantor 0355-328170 

GMS Revival Jember 

Keb. Umum | Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum II # Pro-M Pk. 10.00 WIB 
Keb. Umum III Pk. 16.00 WIB 
Keb. Youth Pk. 13.00 WIB 
Jl. Trunojoyo 26, di pertokoan JBC 

Eaglekidz | Pk. 07.30 WIB 
Eaglekidz II Pk. 17.00 WIB 
Eaglekidz III Pk. 16.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WIB 


Jl. Trunojoyo 26, Jember. 
Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 
Telp & Fax 0331-425153 


GMS Kediri 
Keb Umum -# Anak I Pk.10.00 WIB 
Keb. Umum « Anak II Pk. 16.00 WIB 


Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 
Telp. 0354-4526285 CP: Bp. Sunggana 


GMS Miracle Yogyakarta 


Ibadah Umum Pk. 10.00 WIB 
Keb. Doa Malam (Jumat) Pk. 18.30 WIB 
Keb. Eaglekidz Pk. 10.30 WIB 
Keb. AOG Pk. 13.00 WIB 


Pacific Building It. 3, 

Jl. Laksda Adisucipto 157 
telp.0274-555497, fax.0274-557904 
CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Amanat Agung Magelang 


eb. Umum 
eb. Umum II 4- ProM 

eb. Youth 

eb. Anak (Sabtu) 

I. Gatot Subroto 408 
CP:Irma (081 3244 32651) 


Fax: 0293-3191391 


eb. Umum # Anak 

eb. A0G1 

eb. AOG 2 

I. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 


Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 
Telp: 0293-314652, 0851 00515771 


Pk. 07.00 WIB 
Pk. 17.00 WIB 
Pk. 11.00 WIB 
Pk. 16.00 WIB 


GMS Kemah Kemenangan Salatiga 


Pk. 08.00 WIB 
Pk. 13.00 WIB 
Pk. 16.00 WIB 


CP: Paulus Eko (085740282010) 


GMS Tower of Victory Semarang 


eb. Umum # Anak | 
eb. Umum # Anak II 
eb. AOG 


ajapahit 198 


GMS Solo 

Ibadah Umum « Anak | 
Ibadah Umum - Anak II 
Ibadah Youth 

Ibadah Pro-M 


Jl Slamet Riyadi 373 Solo 


(Telp/ Fax): 0271-723172. 
(HP) 082137313553 


GMS Favour Jakarta 
badah Umum -Anak | 
badah Umum «4 Anak II 
badah Youth 

Voltage (Sabtu) 


Gedung TRIBECA Lt. 1 


Telp: 021-56985786 / 87, 
Fax: 021-56985785 


eb. Umum # Pro-M 
eb. Anak 
eb. Youth 


Bandung 40131 


Plaza 2, blok A no. 6 
Telp: (022) 87775119 


GMS Provider Sukabumi 
badah Umum & Anak 


antor & Sekretariat : 


Telp: (0266)6243619 


GMS Mercy Balikpapan 


'eeting Room Royal Palm It.8 
Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 


Sek: Jl. Terusan Sutami, Komp. Setrasari Mall 


Pk. 10.00 WIB 
Pk. 16.00 WIB 
Pk. 13.00 WIB 


Gereja Mawar Sharon “Tower of Victory" 
enara Mas Building 3rd floor 


Telp. 024-6721318, fax. 024-6720283 
CP: Monalisa (085713022022) 


Pk. 10.00 WIB 
Pk. 16.00 WIB 
Pk. 13.00 WIB 
Pk. 19.00 WIB 


Aston Solo Hotel. Ballroom It. 5. 


Sekretariat Gereja. Jl. Dr. Supomo 75, 77 Solo 


Pk. 10.00 WIB 

Pk. 16.00 WIB 
Pk. 13.00 WIB 
Pk. 13.00 WIB 


Central Park Mall, Podomoro City, 


. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 


GMS Tentara Tuhan Bandung 


Pk. 10.00 W 
Pk. 10.30 W 
Pk. 13.00 W 


www 


Pk. 10.00 WIB 


Hotel Maxone, JL. Siliwangi No. 90 
Pesona Pangrango Blok Z3 No. 1 Sukabumi 


Cp : Arsih/Ryan : 08561611930 


eb. Umum 4 Anak | Pk. 10.00 WITA 
eb. Umum #Anakll — Pk. 17.00 WITA 
eb. Youth Pk. 13.00 WITA 
I. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 

Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Marvelous Banjarmasin 


eb. Umum # Anak | 
eb. AOG 
eb. Umum # Anak II 


Sekt. Jl A. Yani Km. 3,5 No. B.8 


Banjarmasin (0511-3252888) 
CP : Yuliana (085243551976) 


GMS Grace Samarinda 
eb. AOG 

eb. Umum # Eaglekidz | 
eb. Umum # Eaglekidz II 
Planet Swalayan It.2. 

eb. EagleKidz 


Sekre.: Ruko Citraland BL 17, 
Cp: Brilli (081308822698) 


GMS Glory of God Pontianak 
eb. Umum (It.2) 

eb. Anal 
badah Youth 

I. A. Yani, Komplek A. Yani 
Sentra Bisnis Blok C-12, 
Megamall, Pontianak. 
Sekre: It.1, (0561- 760049) 


GMS Restoration Ambon 
badah Umum 4 Anak 
badah Youth 


Sekretariat: 


Telp: 0911-314570 
CP: Erik (085347261119) 


GMS Saparua-MIk 

eb. Umum 

eb. Anak 

I. Depan Pasar Saparua 

Ex BANK Danamon) 

Cp: James Loimehiapy 

0852 4300 8824, Tel/Fax.093 


eb. Umum 

eb. Anak 

eb. Pemuda Pelajar 

. Manusela, belakang kantor 
ejaksaan Negeri Masohi 

Pp: 0914-22790 

CP: Pdp. Rudy Ritiauw 
085243078844 


D 


eb. Umum I & Anak 
eb. AOG 
eb. Umum II 


95115, Telp. 0431-831226 
Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS Breakthrough Kendari 
badah Umum I 
badah Umum II 


CP : Novita (0852 5613 3910) 
Telp. 0401 - 3128751 


GMS Masohi (Maluku Tengah) 


I. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 
Samping Apartemen Lagoon) Bahu - Manado 


Pk. 10.00 WITA 
Pk. 13.00 WITA 
Pk. 17.00 WITA 


HOTEL G'SIGN, Jl. A. Yani km 4,5 


Ruko Tunjung Maya, Seberang Poltabes 


Pk. 13.00 WITA 
Pk. 10.00 WITA 
Pk. 17.00 WITA 


Pk. 17.00 WITA 


Planet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.8 


I. DI Panjaitan, Telp. 0541-4100650 


Pk. 10.00 WIB 
Pk. 10.15 WIB 
Pk. 14.00 WIB 


Pk 10.00 WIT 
Pk 14.00 WIT 


Convention Hall Pacific Hotel Ambon Lantai 2, 
alan Cendrawasih no. 8 Ambon 


alan Rijali no. 26 Belakang Soya 
ecamatan Sirimau, Ambon 97123 


Pk. 09.30 WIT 
Pk. 16.30 WIT 


-21487) 


Pk. 09.30 WIT 
Pk. 16.00 WIT 
Pk. 13.00 WIT 


GMS Tower of Strength Manado 


Pk. 10.00 WITA 
Pk. 14.00 WITA 
Pk. 18.00 WITA 


Pk. 09.00 WITA 
Pk. 17.00 WITA 


Ruko GMS Breakthrough Kendari 
I.Supu Yusuf ( depan Plaza Kubra), Mandonga 


GMS Bitung 
ebaktian Umum # Anak Pk. 10.00 WITA 
ebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.30 WITA 


. Samrat Pakadoodan Ling 3 (Sebelah Yebenlin) 
Telp: 0438 — 30903 


GMS Tondano (HOR) 
ebaktian Umum # Anak Pk. 10.00 WITA 
ebaktian AOG Pk. 17.00 WITA 
. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 
(Depan Kantor Pos Tondano) 
Telp: 0431 — 324046 


v 


GMS Kotamobagu 
ebaktian Umum # Anak Pk. 10.00 WITA 
ebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 


. Sutoyo no. 28, 
(Depan Apotik Kotamobagu) 
Cp. Gabriel Dimas (08229033390) 


GMS God's Dwelling Place Makassar 


eb. Umum | 4 Anak. Pk. 10.00 WITA 
eb AOG. Pk. 13.00 WITA 
eb Umum II 4 Pro-M. Pk. 17.00 WITA 


Hotel M-Regency 

|. Daeng Tompo No. 8 Makassar 
Cp. Neltje (082187924935 ) 

Sek. Jl. Sungai Nuri No. 3A 


GMS My Home Medan 


Keb. Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WIB 
Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
Keb. Umum # Anak | Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum # Anak II Pk. 10.00 WIB 
Keb. Umum # Anak III Pk. 16.00 WIB 
Keb. Pemuda/ Pelajar Pk. 13.00 WIB 
Keb. AOG Pk. 13.00 WIB 


Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 
1530760-61 


GMS True Vine Pekanbaru 
eb. Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
eb. Anak (It. 1, VIP A.B.C) Pk. 10.00 WIB 
di Restoran Apollo, Jl. Ahmad Yani no.83 
eb. Youth (Sekretariat It.3) Pk. 14.00 WIB 
Sekretariat : 
n 
P: 


. Teuku Umar No. 20-22, Pekanbaru 
: Irawati Santoso (0812 6882 8800), 
elp/ Fax: 0761-20019-20121/0761-854816 


GMS Lighthouse Palembang 

badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Horison Ultima Palembang Lt.3, R. 
Semeru 1, Jl. Jend. Sudirman 57 

CP: Paul (081332212471) 

badah Youth Pk. 14.00 WIB 
omp. Ruko Graha Maju Motor 

. Rasyid Nawawi No. 24-26F 

Telp (0711) 361425 / 366572 

CP. Theo (081995118283) 


4 


GMS Lampung 

Keb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Marcopolo, Ruang Restaurant 
JI 
Cc 


. Dr. Susilo no. 4, Lampung 
P: Bp. Eddy Yanto - 085359785588 


GMS Jambi 

Keb. Umum # Anak Pk. 10.00 WIB 
Kompleks ruko sentosa A3 - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 

Telp 0741- 5911180 CP : Edi Riyanto Ong - 
0813 3824 7888, Weinna - 0812 6065 6562 


